SETELAH AKU TAHU PAK KIM JUGA 
LULUSAN SEKOLAH YANG SAMA DENGANKU, 


RASA PENASARANKU TERHADAP PAK KIM 
SEMAKIN BERTUMBUH BESAR. 


TAPI KENAPA DIA 
MENINGGALKAN PEKERJAAN 
LAMANYA DAN BEKERJA 
DI TEMPAT INI? APA ADA 
SESUATU YANG TERJADI 
PADANYA? 





HUBUNGAN KAMI SEBAGAI ALUMNI DARI SEKOLAH 
YANG SAMA ADALAH SALAH SATU ALASANNYA. 


AKU TIDAK TAHU PASTI, 

TAPI YANG JELAS, PASTI 

TELAH TERJADI SESUATU. 
TAK SATU PUN ORANG YANG 


MELAKUKAN PEKERJAAN 
O, INI TANPA ALASAN, < 


ALASAN LAINNYA ADALAH 
OBSESINYA YANG ANEH TERHADAP "KARMA", 








KAU TAHU, NGGAK? 

AKU PERNAH MELIHAT \ 
РАК КІМ DIAM-DIAM МЕМ- 
BERSIHKAN KAMAR MANDI 

SAAT MALAM HARI, 





KHIRNYA, DENGAN MENGAMATI BAGAIMANA 
KEHIDUPAN PAK KIM BERUBAH 


AKU TAHU. DIA SEDANG 
MENCOBA AGAR BISA MASUK 
| SURGA ATAU GIMANA, SIH? DIA BISA 
| MATI SAMPAI SEP! H KALI DAN 
SELALU MASUK SURGA, 
KALAU DIA МАУ, 





INI KARENA RASA GELISAH YANG DIHADAPI 
SEMUA ORANG, TERMASUK AKU, 


BISA BERAKHIR DI TEMPAT SEPERTI INI 
SELAMA SISA HIDUP KAMI, 


YUK. KITA PERGI. 

4 КІТА HARUS SEGERA \ 
| MENYELESAIKAN BETON СОВ ) 
INI, SEBELUM TURUN 

HUJAN. 









» っ 


LEMPAR- 

















SEJAK SAAT ITU, MENYELIDIKI PAK KIM 
MENJADI PENGISI WAKTU LUANG BAGIKU, 





MUNGKIN INI ADALAH FAKTA YANG SUDAH JELAS, 
BAHWA ORANG-ORANG BEKERJA BERSAMA PAK KIM 


LEBIH LAMA DARIKU, SUDAH TAHU SEMUA OBSESINYA 
YANG ANEH TENTANG MELAKUKAN KEBAIKAN. 


SELAIN MENGERJAKAN BERSIH-BERSIH DAN CUCIAN, 


DIA SELALU MEMILIH U K MENGERJAKAN 
PEKERJAAN YANG PALING BERAT, DAN 
MERAWAT ORANG-ORANG YANG JATUH SAKIT, 


DIA BAHKAN MENGAJUKAN DIRI UNTUK 
BEKERJA DI HARI LIBURNYA. 





KAU PIKIR CUMA ITU? 
KAU BARU TAHU 
SETENGAHNYA, 





DAN YANG PALING MENGEJUTKAN ADALAH 
KESAKSIAN DARI SANG MANDOR, 


DAN DIA MENYUMBANGKAN 
SEMUA UANG PENDAPATANNYA, 
DI SINI HANYA KAU YANG 
NGGAK TAHU HAL ITU. 












4 a) 
KAU BISA BELAJAR Y) 


= A / SS 
а” N ‚ SESUATU DARINYA. Д L 





SEMAKIN BANYAK AKU TAHU TENTANG DIA, 
DIA SEMAKIN TERDENGAR LUAR BIASA. 


DAN SEMAKIN BANYAK AKU TAHU TENTANG 


AKU JADI SEMAKIN PENASARAN 


UNTUK TAHU KENAPA DIA ADA DI SINI. 





TAPI MUNGKIN RASA PENASARAN INI, 


PERTANYAAN-PERTANYAAN INI, 
AGAK SEDIKIT KETERLALUAN. 


KENAPA DIA SELALU 
MENGHINDAR DARIKU? 
N 





EH... HALO... 





HEI, NAK! 






BISA KITA BICARA 
EMPAT MATA? 





PAK KIM MEMANGGILKU 
DENGAN TAMPANG KESAL DI WAJAHNYA. 








KAU BELUM LUPA 
APA YANG SUDAH KU- 
KATAKAN PADAMU, 












NGGAK... 
AKU MASIH INGAT... 


LAN 


AKU MERASA SEPERTI MENJALANI HUKUMAN. 


AKU SEPERTI ANAK NAKAL YANG KETAHUAN 
MENGULUM PERMEN KARET DI DALAM KELAS. 








4 | 7 YAH, SEPERTINYA % 
GB j KAU LUPA BAGIAN À 
/ MENJAGA JARAK DARIKU... ] 


(7 | AKU NGGAK CUMA SEKEDAR 
H, мсомомс̧, TAPI AKU 
Ф N ې‎ A BENAR-BENAR SERIUS _ 
% \ А د‎ SALITU. < 
n = 
71 W] 
7 
7 > ~ 
“М > , | N 
< N / 


ІМІ NGGAK ADIL, MAKSUDKU, 


TENTU SAJA ITU BUKAN IDE YANG PALING CEMERLANG.. 





JADI... APA, SIH, 
SEBENARNYA KESALAHA! 
YANG PERNAH 
ANDA LAKUKAN? 





7 


ТАРІ AKU, КАМ, NGGAK MENYAKITINYA, 


DAN AKU JUGA NGGAK DENGAN SENGAJA 
INGIN MENYIKSANYA. 





KUMINTA PADAMU 
SEKALI LAGI. KAU INI 
ANAK YANG PINTAR, JADI 
COBALAH MENGERTI APA 


YANG AKAN KUKATAKAN 
PADAMU, 





INI NGGAK ADIL.. 


BAIKLAH... 





TAPI CUMA ADA SATU JAWABAN YANG BISA 
KUBERIKAN PADANYA SAAT ITU, 











AKU JADI SEMAKIN PENASARAN INGIN TAHU. 





MELEPASKAN EMOSI YANG BERTEPUK SEBELAH 
TANGAN AKAN SELALU MENGARAH KEPADA 


OBSESI ATAU AMARAH, ENTAH ITU MENGENAI CINTA, 
PERSAHABATAN ATAU RASA НОВМАТ. 


7 


< 


n 
/ N MENGERNYIT- 


(N 


` 





"MARI KITA LIHAT, SIAPA YANG MENANG." 
"KAU TIDAK BISA MENGABAIKANKU." 
"AKU AKAN MENEMUKAN RAHASIAMU." 


AKU JADI DILIPUTI RASA MARAH DAN 
KESAL SEPANJANG MALAM. 





AKU BENAR-BENAR BUTUH SESUATU 
UNTUK MELAMPIASKAN AMARAH INI, 


DAN UNTUNGNYA, 


AKU TAHU APA YANG HARUS KULAKUKAN, 


KEESOKAN HARINYA, TANPA RAGU, 
AKU LANGSUNG MENCARI РАК КМ. 





YANG BARUSAN 
KAU КАТАКАК... 





[ APA ITU... BENAR? 
N 





YA, ВЕМАК. 
ITULAH SEBABNYA 
AKU MENGIKUTIMU, 


KUPIKIR, 
MUNGKIN KAU SUDAH 
MENGALAMI PENDERITAAN ] 
YANG SAMA, SEPERTI 
YANG KUALAMI. 





TENTU SAJA, SEMUA INI ADALAH BOHONG, 
TIDAK SEPERTI PAK KIM, 


AKU BUKAN ORANG YANG SANGAT LUGU DAN TULUS. 


MUNGKIN ITU HANYA 
KECELAKAAN, TAPI AKU 
TIDAK BISA MENGHINDAR DARI 
KENYATAAN BAHWA SESEORANG 
MENINGGAL KARENA AKU. 





SEKARANG, AKHIRNYA, 


TABIR KEBENARAN YANG 
KUTUNGGU-TUNGGU SELAMA ІМІ. 


PAK KIM, 





KAU TAHU APA YANG 
KURASAKAN, BUKAN? 





JANTUNGKU BERDEBAR KERAS, 
TEKANAN DARAHKU MENGALIR DERAS, 


SEKARANG SAATNYA KEBENARAN TERUNGKAPI 








DIA TIDAK BISA MENJAWAB, TAPI DIA JUGA 
TIDAK BISA MENGHINDAR DARI PERTANYAAN ITU, 


SEPERTI YANG KUDUGA, 
DIA TIDAK BISA BERBOHONG PADAKU. 


KATA MANDOR, 
KEBANYAKAN ORANG 
DATANG KEMARI INGIN 
MENGHINDAR DARI MASA 
LALUNYA DAN RUPANYA 
PAK KIM TIDAK PERNAH 
BERBOHONG. 





DAN SEKETIKA ITU 


JUGA, 
AKU MENDAPAT JAWABAN YANG KUCARI. 


DIA SANGAT TEROBSESI DENGAN KARMA 
SEBAGAI CARA UNTUK MENGHAPUS 
KESALAHAN DI MASA LALU. 


INI ADALAH CARANYA UNTUK MENEBUS 
DOSA-DOSANYA DI MASA LALU. 





S 
MAAF SUDAH 
MENGGANGGUMU 
MALAM-MALAM BEGINI, 
SELAMAT MALAM, 





AKU JADI LEGA SEKALI, APA YANG AKU RASAKAN 
MELEBIHI PERASAAN KEBERHASILAN, 
INI ADALAH KEMENANGAN BESAR. 


DAN AKU TIDAK PERLU MENYELIDIKI 
SOAL PAK KIM LAGI. 


AKAN TETAPI 


TERIMA KASIH... 』 





SEJAK SAAT INI 


4 


AKU BENAR-BENAR. 
ў BERTERIMA KASIH 





KEJADIANNYA JADI BERBALIK 
KE ARAH YANG TIDAK PERNAH KUDUGA. 


KOMIK INI DIDUKUNG DAN DITERBITKAN 
OLEH DIVISI KREATIF MANAJEMEN KOMIK KOREA 





www.webtoons.com 


